WikipediA 

Bahasa Enga 


Bahasa Enga adalah sebuah bahasa Trans-Nugini yang 
dituturkan sekitar 250.000 orang di Provinsi Enga, Papua 
Nugini . Bahasa ini adalah lingua franca di Provinsi Enga, 
walaupun ada beberapa bahasa lain, namun semua 
penutur bahasa lain mengerti bahasa ini/ 2 ! Alkitab 
Perjanjian Baru sudah diterjemahkan dalam bahasa Enga 
dari tahun 1979 sampai 1988.^ 

Referensi 


1. A a b c Enga (http://www.ethnologue.com/languag 
e/enq) di Ethnologue (Edisi 17, 2013) 

2. A Enga Province (http://www.papuanewguinea.tra 

vel/enga) - Papua New Guinea Travel 

Pranala luar 


Bahasa Enga 

Dituturkan di 

Papua Nugini 

Wilayah 

Provinsi Enga 

Penutur bahasa 

230.000 (2000; sensus)M 

Rumpun bahasa 

Trans-Nugini 

■ Enga 

- Enga Utara 

■ Bahasa Enga 

Sistem penulisan 

Alfabet LatinW 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

enq 


■ Perjanjian Baru dalam bahasa Enga (https://www.stepbible.org/version.jsp?version=ENQ) 

■ Doa Bapa Kami dalam bahasa Enga (http://www.christusrex.org/wwwl/pater/JPN-enga-sau.ht 

ml) 

■ Kaidah Fonologi bahasa Enga (http://www-01.sil.org/pacific/png/pubs/0000091/Enga.pdf) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Enga&oldid=11763120" 


Halaman ini terakhir diubah pada 1 Agustus 2016, pukul 09.41. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



























